Rahasia Berbisnis Adsense 

UNTUK ?€AVUU 

By AdsensePemula 



Anda bisa bergabung dalam program reseller 
Pada website www . adsensepemula . com 
Dan dapatkan komisi 50% dari setiap penjualan 


Copyright © 2008 AdsensePemula 
Hak Cipta Dilindungi Undang Undang 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


Content 


1. Beriklan Online dengan Google Adsense I 

2. Apa itu Adsense II 

3. Apapun website anda bias bergabung di program Google Adsense III 

4. Memaksimalkan pendapatan melalui Google Adsense IV 

5. Apa yang membuat system Google sangat spesial V 

6. Cara Mendaftar di Google Adsense VI 

7. Mensetting iklan Adsense part 1 - ( Bentuk & Ukuran ) VII 

8. Mensetting iklan Adsense part 2 -( wama Iklan ) VIII 

9. Langkah langkah mendapatkan Kode Adsense for content IX 

10. Memperkenalkan Adsense for Search X 

11. Cara cepat mengganti Kode Adsense pada Ratusan Halaman sekaligus XI 

12. Cara mendapatkan pembayaran melalui Google Adsense XII 

13. Mendapatkan Kode Adsense dan Meletakannya pada Script ( Video ) XIII 

14. Mengaplikasikan Kode Adsense pada Blog ( Video ) XIV 

15. Penyalahgunaan Google Adsense XV 

16. FAQ Seputar Adsense XVI 

17. BONUS Ebook XVII 

**saran : download semua produk yang ada dimember area karena isi dari e-book 
ini saling terkait dengan video/e-book lainya. 




AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


BAB I 


Beriklan Online dengan Google 


INTERNET sebuah kata yang hampir dapat mewujudkan apa yang kita 

inginkan terutama Informasi. Apapun yang anda inginkan bisa anda dapat melalui 
internet, misalnya buku, mobil, electronic, barang barang langka bahkan seekor kuda pun 
dapat anda beli dari Belanda. Alasanya cukup sederhana, Internet dapat meghubungkan 
anda dan calon pembeli dari seluruh penjuru Negara hanya dengan duduk didepan 
Computer. 

Lalu bagaimana seseorang dapat menemukan barang yang anda jual?? Melalui 
Iklan. Kabar baiknya Beriklan Online sangatlah mudah dilakukan baik melalui iklan 
baris, iklan mini, adpoint ( detik.com ), atau yang lebih popular GoogleAdsense ( 
Google.com ). 

Dewasa ini, beriklan melalui internet ( online advertising ) adalah salah satu cara 
paling effective dan murah dibandingkan dengan iklan televisi. Dan pada kenyataanya 
kebanyakan bisnis, terutama bisnis kecil memiliki dana yang terbatas untuk beriklan 
bahkan hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Tidak salah 
jika saya menganjurkan anda mencoba beriklan melalui media Internet. Sebagai 
teknologi yang terus berkembang, beriklan online adalah pilihan yang tepat. Grafik, teks, 
dan banner adalah macam macam bentuk iklan online. Bahkan saat ini banner i kl an 
merupakan bentuk iklan terpopuler setelah text . 

Banyak pilihan untuk beriklan secara online seperti saya sebutkan diatas, tapi 
untuk kesempatan kali ini saya akan membahas hanya melalui Google yang dikenal 
dengan Google Adsense advertising program. Program ini membantu menghubungkan 
para pemasang iklan dengan beberapa pemilik website yang siap menawarkan tempat 
beriklan pada masing masing website mereka. Melalui GoogleAdsense program, para 
pemasang iklan dapat memasang iklan mereka pada website yang memiliki content yang 
sesuai dengan iklan anda atau Service yang anda tawarkan. Tipe beriklan seperti ini juga 
disebut iklan yang tertarget karena iklan anda akan tampil pada pengunjung iklan yang 
tertarik dengan bisnis atau Service anda. Jadi, GoogleAdsense menjadi sangat efektive 
untuk iklan yang tertarget. Pada GoogleAdsense program, pemilik website akan dibayar 
berdasarkan per-klik yang dilakukan pengunjung dan per-seribu tampilan iklan di 
websitenya. Sedangkan pemasang iklan dapat mengontrol pengeluaran utuk membayar 
iklan yang ditampilkan melalui account pada GoogleAdsense program. 

GoogleAdsense program telah menarik banyak pemasang iklan dan pemilik 
website dan ini terus berkembang setiap hari dan semakin popular. 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


BAB II 


Apa ihj Adsense ? 


Adsense adalah program perklanan yang sangat menarik yang diperkenalkan oleh 
Google.com. melalui konsep periklanan yang ditawarkan Google adalah salah satu 
pilihan terbaik saat ini untuk para pemasang iklan. 

AdSense (Google’ s advertising program) memberikan kesempatan para pemilik 
website dengan mengizinkan meletakan iklan Google pada website mereka. Iklan iklan 
tersebut dalam bentuk text ataupun gambar. Tentu saja pemilik website harus mendaftar 
melalui Adsense program melalui web ( https://www.google.com/Adsense) . 
GoogleAdsense program mewajibkan anda ( pemilik website ) untuk meletakan potongan 
code ( script program ) kedalam website anda. Anda dapat meletakan kode dimanapaun 
di halaman website anda. Potongan kode ini menentukan struktur iklan dan content ( hal 
ini membantu Google dalam mengontrol iklan diwebsite anda ). Ketika seseorang 
mengunjungi website anda, mereka akan melihat ikaln klan ini. Anda akan mendapat 
bayaran dari Google berdasarkan berapa banyak iklan tersebut tampil di website anda dan 
tentu saja berapa kali iklan tersebut diklik oleh pengunjung. GoogleAdsense program 
menghitung pendapatan anda berdasarkan per-click ( CPC ) dan per-seribu tampilan ( 
CPM ) atau disebut Impression. 

Bagi para pemasang iklan anda dapat mendapatkan Service dari GooleAdsense 
dengan mendaftar melalui Adword program dan Google akan memberitahukan berapa 
biaya yang harus dikeluarkan untuk beriklan melalui Google Adsense. 


BAB III 

Apapun Website anda bisa bergabung melalui 
CogleAdsense program. 


Kita semua tahu kalau GoogleAdsense program adalah salah satu program 
periklanan yang memiliki reputasi sangat baik saat ini. Adsense salah satu program 
periklanan yang menghasilakn banyak pengunjung kedalam website. Sebab itulah 
program ini sangat membantu para pemasng iklan maupun pemilik website. Dengan 
GoogleAdsense program semua website dapat dengan mudah memasang iklan Adsense, 
bahkan sebuah Blogpun dapat menampilkan iklan Adsense. Beberapa keunggulan 
program Adsense : 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


1. tidak diperlukan pengalaman khusus. 

GogleAdsense Program menawarkan kesempatan mendapatkan $$$ kepada setiap 
pemilik website. Syarat yang paling utama adalah anda harus memiliki website atau Blog 
( website anda harus tunduk kepada kebijaksanaan Adsense Program ). Anda tidak perlu 
mengetahui apapun tentang periklanan , hanya mengikuti apa yang GogleAdsense 
sediakan anda akan dapat mendesain dan memulai memasang iklan kedalam website 
anda. Jadi tidak ada kemampuan khusus untuk mendesain atau kemampua pemograman 
script, anda hanya cukup mengikuti apa yang disediakan google. 

2. tidak dibutuhkan keahlian beriklan. 

Ketika sebuah website sudah memiliki nlai jual maka dengan sendirinya website 
tersebut akan memiliki traffic yang tinggi, ini berarti website anda akan menjadi mesin 
pengiklan yang sangat tangguh. Tetapi, memperoleh pengunjung bukanlah hal yang 
mudah. Anda harus memiliki kesabaran dan content yang menarik agar website anda 
memiliki “repeat visitor” yang tinggi. Meskipun demikian, dengan GoogleAdsense 
pemilik website dapat memulai mendapatkan penghasilan dari hari pertama bergabung. 
Ketika traffic website anda bertambah maka penghasilan anda pasti akan mengikuti. 

3. Real time Revenue. 

GoogleAdsense juga akan bertangung jawab atas semua penghasilan yang anda 
dapatkan melalui website anda. Anda dapat Login ke dalam account GoogleAdsense dan 
check penghasilan anda kapanpun dan dimanapun ( realtime eaming ). 

Jadi, GoogleAdsense adalah program yang sangat mudah untuk dipalikasikan kedalam 
website dan mendapatkan penghasilan. 


BAB IV 

Memaksimalkan pendapatan melalui Google Adsense. 


GoogleAdsense memberikan semua feature untuk website apapun. Disamping 
menyediakan content atau penjualan produk dan Service, semua website kini dapat 
menggunakan GoogleAdsense untuk mendapatkan penghasilan melalui iklan. Pemilik 
website dapat mengunakan strategi yang bermacam macam untuk mendapatkan 
maksimal penghasilan dari GoogleAdsense. Tidak ada bentuk resmi dari strategi strategi 
ini. ( apapun strategi anda, anda yang memutuskan ). Meskipun demikian tiga strategi 
dibawah ini dapat anda jadikan panduan : 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


l.Traffic Generattion 


Karena penghasilan iklan GoogleAdsense berdasarkan CPC ( cost-per-click ) dan 
CPM ( cost-per-thousand-impression ) maka semakain banyak pengunjung kewebsite 
anda semakin banyak pula penghasilan yang didapat dari GoogleAdsense. Para meilik 
website sadar pada kenyataani ini sehinga mereka mengunakan berbagai macam strategi 
untuk menghasilkan traffic yang tinggi ke website mereka. Disebut juga “Traffic 
Generation”. 

2. Converting traffic to Clicks 

Klik nampaknya jalan terbaik untuk menambah pendapatan melalui Adsense. 
Penempatan iklan dan warna merupakan unsur terpenting dalam menciptakan sebuah 
“ kl ik”. Sebuah content yang menarik membuat pengunjung betah berlama lama 
mengunjungi website anda dan jika anda menerapkan iklan tepat pada tempatnya ( baik 
bentuk dan warnanya ) maka 99% akan terjadi klik pada iklan adsense anda. Disamping 
itu usahakan iklan anda terlihat seperti isi dari website tersebut sehingga kemungkinan 
100% pasti terjadi kl ik pada iklan adsense anda. 

3. Attracting High Value AdSense Ads 

Disamping traffic yang tinggi, pendapatan anda akan sangat tergantung dari nilai 
sebuah iklan yang ditampilkan. Ada beberapa kata kunci “keyword” yang dapat 
menampilkan iklan dengan harga klik yang sangat mahal. Harga sebuah klik di Adsense 
berkisar antara $0,4 - $7, jadi jika anda dapat menampilkan iklan dengan nilai diatas $3 
maka silahkan hitung sendiri pendapatan anda jika pengunjung website anda 100/hari 
atau lebih. Jadi, beberapa iklan dapat menghasilkan nilai yang sangat tinggi daripada 
yang lain jika website anda mengandung kata kunci tertentu. 


BAB V 

Apa yang membuah system GoogleAdsense sangat - 

special. 


System Google Adsense pada dasarnya merupakan alat control untuk menampilkan 
iklan di berbagai website yang ada. Tentu saja pemilik website dapat menyusun sendiri 
iklan iklan yang akan ditampilkan baik bentuk dan warnanya. GoogleAdsense 
menyediakan iklan yang tertarget “semua iklan hanya akan ditampilkan disebuah website 
yang memiliki isi/content yang sesuai dengan kata kunci yang telah dipilih oleh 
pemasang iklan”. System ini tidak akan ditemukan pada program periklanan lainya. Ini 
merupakan metode “win win situation” baik untuk pemasang iklan maupun pemilik 
website. 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


Seseorang yang mengunjungi sebuah website yang berisi iklan GoogleAdsense 
akan melihat iklan yang sesuai dengan produk/service/topic yang dibicarakan dalam 
website tersebut. Mereka mungkin tertarik dengan produk atau Service yang ditawarkan 
melalui iklan GoogleAdsense. Sehingga pengunjung website pun memiliki pilihan dalam 
mencari sebuah produk atau jasa melalui iklam Adsense tersebut. 

Pemilik website akan mendapatkan penghasilan untuk menampilkan iklan 
GoogleAdsense dan untuk setiap klik yang terjadi . sehingga system GoogleAdsense 
sangat menguntungkan baik untuk pemasang iklan maupun pemilik website. 

Selain itu, GoogleAdsense juga menyediakan lebih banyak lagi iklan banner atau 
jenis jenis iklan lainya. Kebanyakan dari iklan iklan tersebut dalam bentuk teks yang 
sangat sederhana dan singkat. Jadi jika anda memiliki website tidak ada salahnya jika 
anda menempatkan iklan GoogleAdsense diwebsite anda. 


BAB VI 

Cara Mendaftar GoogleAdsense 


Untuk mendapatkan Account GoogleAdsense sebenarnya cukup mudah. Anda cukup 
dengan mempunyai website/Blog. Tetapi karena tidak semua orang memiliki website 
maka saya akan memberikan contoh mendapatkan account GoogleAdsense dengan 
menggunkan media Blog. * saya asumsikan anda telah memiliki blog. Pembahasan tentang membuat 
blog silahkan baca ebook”Blog dan GoogleAdsense” yang saya sertakan dalam Ebook adsensepemula. 


Langkah 1 : kunjungi saja halaman ini http://www.adsensepemula.com/signup.html , 
maka anda akan dibawa kehalaman pendaftaran GoogleAdsense. Setelah itu klik pada 
tulisan “Sign Up Now “ maka anda akan dibawa kehalaman seperti dibawah ini : 




AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


Isi semua persyaratan yang diminta setelah selesai “submit” maka akan muncul 
halaman “term and conditions” yang berisi peraturan sebagai publisher Adsense, saya 
sarankan anda untuk mengeprint halaman tersebut dan membacanya tapi untuk sementara 
kl ik saja dulu “ I Agree 

Selanjutnya akan muncul halaman ucapan terima kasih dari GoogleAdsense dan 
meminta anda untuk memverifikasi pendaftaran anda melalui email. Ini untuk 
memastikan bahwa email yang anda masukan adalah valid dan milik anda. Contoh surat 
pemberitahuan verifikasi dari Google adalah seperti ini : 


Subject: Google AdSense Email Verification 

Hello nama_anda 

Welcome to Google AdSense. In order to verify your email address and 
submit your information for review, please click on the link below. 

https://www.google.com/adsense/c?u=********************* 

This should take you directly to an email confirmation page. If it 
does not, please copy and paste the full URL into your web browser's 
address box and hit the "Enter" key on your keyboard. Once you confirm 
your email, we'll review your application and email you after we check 
your site for AdSense eligibility. If you're accepted, you'll then be 
able to log in to your account with the email address and password you 
submitted with your application. 

Thanks, 

The Google Team 

Kalau diartikan kira kira seperti ini : 

Subject: Google AdSense Email Verification 
Hello nama_anda 

Selamat datang di program GoogleAdsense. Untuk memverifikasi alamat email anda dan 
memasukan data yang telah anda masukan, silahkan klik link dibawah ini : 

https://www. google. com/adsense/c?u=********************* 

ini akan menuju langsung ke halaman konfirmasi. Jika itu tidak bisa diklik silahkan copy 
dan paste seluruh alamat URL kedalam alamat web broser anda kemudain kl ik 
“ENTER”. Setelah anda konfirmasikan alamat email kami akan mereview aplikasi anda 
dan akan mengemail anda kembali setelah kami mengecek website anda apakah layak 
untuk program Adsense. Jika anda disetujui, anda dapat login kedalam account anda 
dengan menggunakan alamat email sebagai username dan passwords yang anda masukan 
pada saat mendaftar. 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


Berikut ini adalah beberapa persyaratan untuk mendapat Account Google Adsense, 

website anda TIDAK boleh memuat hal-hal di bawah ini 

1. Website / Blog Anda haruslah dalam bahasa-bahasa yang tersedia dalam pilihan 
Google Adsense (Inggris, Jerman, Belanda, Rusia, Spanyol, Turki, Jepang, China, 
Korea). 

2. Pornografi, hal-hal mengenai hubungan seksual (cara-cara, jasa ataupun penjualan 
produk/ alat-alat/ obat). 

3. Kata-kata tidak sopan, sara, penghinaan terhadap suatu bangsa atau RAS. 

4. Kekerasan. 

5. Cara-cara Hacking dan Cracking 

6. Mengenai Obat-obat bius / Narkoba 

7. MP3, Video, NewsGroup,image dan Software. 

8. Kasino atau Perjudian 

9. Iklan-iklan yang terlalu banyak (berkelebihan) 

10. Aktivitas ilegal / yang tak diijinkan 

11. Pop Up atau tampilan-tampilan yang dapat mengganggu iklan dari Google 

12. Penjualan senjata penempak, amunisi, senjata tajam. 

13. Penjualan minuman keras / alcohol 

14. Penjualan rokok/ produk bertembakau 

15. Penjualan Obat-obatan dengan Resep 

16. Menjual / mempromosikan produk-produk illegal. 

17. Mengadung keyword yang berlebihan atau diulang-ulang baik dalam isi maupun 
berbentuk kode. 

18. Memanipulasi isi atau struktur web intuk menaikkan peringkat dalam Pencarian 
(Search Engine) 

19. Berisi insentif agar pengunjung meng-klik iklan-iklan, mengikuti /mengadakan 
survey, 

20. Meminta Pengunjung untuk mendownload program tertentu dulu agar website Anda 
bisa tampil. 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


Di bawah ini ada beberapa persyaratan penting setelah Anda diterima : 

1. Dilarang memasang iklan Google pada halaman kosong. 

2. Dilarang memasang iklan Google bersama iklan lainnya dengan 
cara sedemikian rupa sehingga membuat pengunjung bingung 
dan tersaru antara iklan dari Google dan yang bukan dari 

Google. ( update : iklan Google boleh digabung dengan iklan lainya ) 

3. Dilarang memasang iklan Google di halaman atau website yang 
mempunyai isi persis sama dengan halaman atau website lain. 

4. Dilarang merubah format iklan Google/ Google Search/ Referral 
button. 

5. Dilarang meng-klik iklan Google di web milik Anda sendiri. 

Google akan mengetahui hal ini. Klik-klik yang tidak sah tidak 
akan dihitung dalam perolehan. 

6. Dilarang memakai Software/ program otomatis untuk 
menghasilkan klik terhadap iklan Google. 

7. Dilarang membuat media perantara ketika pengunjung meng- 
klik iklan Google/ Search Google / Referral button dengan 
halaman berikutnya yang tampil sesuai standar Google. 

8. Dilarang menggunakan traffic exchange.traffic exchange adalah 
Sebuah program pertukaran klik yang dilakukan oleh member sebuah 
Website yang menyediakan layanan traffic exchange misalnya : trafficswarm. 

Pelanggaran terhadap hal-hal ini (sesudah Anda disetujui sebagai Adsense Publisher) 
dapat mengakibatkan account Anda di “banned” oleh Google. Namun seperti yang Anda 
lihat, persyaratan di atas tidaklah sulit untuk diikuti. Jadi jangan coba coba melanggar 
aturan aturan diatas. Tetapi sebagai newbie biasanya paling banyak dilanggar adalah 
point no.5 , hati hati GoogleAdsense saat ini sangat ketat jangan nafsu sesaat untuk 
mengumpulkan $$$ hanya akan membuat account anda di banned. 

"stop kak tkiA*/ ptwessrre semut " 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


Kembali kependaftaran GoogleAdsense, setelah minimal 1 x 24 jam atau maksimal 1 
minggu maka Google akan membalas melalui email kepada anda. Jika anda disetujui 
maka anda akan mendapat email sebagai berikut : 

Subject: Welcome to Google AdSense 

Congratulations ! 

Your Google AdSense application has been approved. Your account is now 
activated, and Google ads are being delivered to your pages. 

You can log in to your AdSense account at any time, to make changes to 
your ad layouts or to view your activity reports. 


Make changes to your Google ads: 

Log in to your account at https://www.google.com/adsense?hl=en US , or 
through the application or Service from which you originally 
registered. Select from the available color and layout options to 
select an ad format that works best for your web pages. 


See the results: 

You can see your earnings at any time by checking the online reports in 
your account at https://www.google.com/adsense?hl=en US . 

For tips on optimizing your site for AdSense and increasing your ad 
revenue, please visit https://www.google.com/adsense/faq-tech?hl=en US . 


IMPORTANT NOTES: 

* Once you have accrued $50 in AdSense for Content earnings, we'll mail 
a Personal Identification Number to the mailing address you provided. 
You'll need to enter this PIN into your Account Information page before 
payment can be sent to you. In the meantime, you'll still be able to 
show ads on your web pages, and will continue to accrue earnings. 

* If Google has not yet crawled your site, you may not be able to see 
relevant ads for a few hours. You may see public Service ads (for which 
you will not receive any earnings) displayed in the meantime. 

* Website publishers, or a third party enlisted by the publisher, may 
not, manually or through a robot, generate invalid clicks. Clicking on 
ads on your own site will violate this policy, so please do not click 

on the ads for any reason. We monitor all AdSense activity and disable 
the account of any publisher violating this policy. For more 
information, please review the Google AdSense Terms and Conditions at: 
https://www.google.com/adsense/localized-terms?hl=en US 

QUESTIONS? 

For additional questions, we suggest you visit our AdSense Support site 
at https://www.google.com/support/adsense?hl=en US . If you're unable to 
find an answer to your question on our site, please feel free to email 
us at adsense-support@ google.com at any time. 

Welcome to Google AdSense. We look forward to helping you unleash the 
full potential of your website. 

Sincerely, 

The Google AdSense Team 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


Sebaliknya , jika permohonan anda ditolak maka Google akan meminta anda mengajukan 
website lainya dengan menyebutkan alasan mengapa anda ditolak, misalnya “ your site is 
not in supported language” ini artinya website anda tidak ada dalam bahasa yang 
didukung oleh Google .* persayaratan no.l 


BAB VII 

Menselting iklan Adsense -pari - I ( Bentuk dan Ukuran ) 


GoogleAdsense program dapat menghasilkan $$$ untuk anda jika anda dapat 
menarik banyak pengunjung ke dalam website anda dan mereka melakukan klik pada 
salah satu iklan Adsense yang terpasang. Google menolak pernyataan yang 
meminta/menyuruh pengunjung untuk mengklik iklan Adsense. Tetapi ada beberapa trik 
yang dapat anda gunakan untuk mendapatkan klik pada iklan Adsense anda. 

Disamping isi dari website yang berbobot, anda juga dapat memanfaatkan iklan 
Adsense anda menyatu dengan halaman web ( blend with your website ). *akan dijelaskan 
lebih details pada bab berikutnya. Tujuanya adalah untuk membuat iklan anda memiliki daya 
tarik terhadap pengunjung website dan mata mereka hanya tertuju pada iklan anda bukan 
pada bagian lainya. Google tidak melarang untuk penempatan iklan seperti ini bahkan 
Google menyediakn banyak pilihan warna untuk membuat iklan dapat menyatu dengan 
website anda. 

Anda dapat mensetting iklan adsense anda dengan mengkontrol bentuk, ukuran, warna 
dan posisi dari iklan tersebut. Berikut saya jelaskan dua hal pertama bentuk dan ukuran. 

1. Bentuk iklan Adsense 

Ini adalah salah satu yang sangat terpenting dalam membuat iklan anda menarik. Anda 
dapat memilih sejumlah format yang ditawarkan oleh Google. Seperti skyscrapers, single 
ad blocks, dan juga banner. Anda dapat memilih sesuka anda dan meletakan diwebsite 
dengan mudah. 

Banner (468 x 60) - View sample placements 


Half Banner (234x60) 

Cheap hotels 

Find Hotels By Price, Star Rating Or 
Location. Cheap hotels 

. 


Cheap hotels 

Find Hotels By Price, Star Rating Or 
Location. Cheap hotels 


Save on Las Vegas Hotels 

Amazing Las Vegas hotel discounts. 
Easily book your room today. 


gjfilTTTiyir 


Button (125x125) 

Cheap hotels 
Find Hotels By Price, 

Star Rating Or Location. 
Cheap hotels 

vuuwu. R eso rtO ateway . co rr 



AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


2. Ukuran iklan Adsense. 


Anda dapat mengunakan variasi ukuran iklan yang ditawarkan. Ukuran bukan saja 
menjadi faktor penting untuk mendapatkan hasil terbaik bagi penghasilan iklan anda 
tetapi juga menetukan berapa banyak iklan yang nantinya akan tampil diwebsite anda. 
Semakin besar ukuran bisanya semakin banyak iklan yang akan tampil. ( ini juga 
menentukan penghasilan anda nantinya karena semakin banyak impression yang terjadi ). 


BAB VIII 

Menselting iklan Adsense -pari - B ( warna iklan ) 


Mensetting warna iklan adsense adalah pekerjaan yang sangat mudah. Warna dari 
sebuah iklan adalah salah satu yang dapat membantu anda menghasilkan banyak $$$. 
Salah satu tips adalah buat warna dasar iklan adsense anda sama dengan warna dasar 
content website anda. 


Format 

Ad units come in a variety of sizes - view all the options on our Ad Formats 
page. 


160 x 600 Wide Skyscraper 


Colors 

Choose from one of our pre-designed color palettes, or create your own 
palette. Tips 

* Some options apply to text ads only. 



. .. Adsense v 

Palettes -- - — — — — - 

Save as new oalette 1 Edit Dalettes 



Title # FFFFFF 

Background # 0066CcB|| || || || || || 

URL # 999999 " 

□■U 

□□ 

□□ 

■■ 


Corner Styles 

Optionally, choose from one of our pre-designed corner styles. 


j Very rounded corners v 


Anda dapat dengan mudah membuat iklan dengan warna yang anda kehendaki, 
Google menyediakan “color palettes” untuk anda. Dan terdapat lebih dari 200 warna 
yang dapat anda gunakan. Anda dapat memilih warna untuk Border, Title, Text dan URL. 
Anda juga dapat mensetting background untuk iklan anda. 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 



Contohi : website anda memiliki background putih dengan judul bab berwarna biru. 
Maka anda dapat membuat iklan Google seperti ini 


Belajar GoogleAdsense Murah 

Anda akan dibimbing step demi step 
Dan disediakn tool pendukung 

www.AdsensePemula.com 


Contoh2 : website anda memiliki background putih dengan judul bab berwarna hijau. 
Maka anda dapat membuat iklan Google seperti ini 


Belajar GoogleAdsense Murah 

Anda akan dibimbing step demi step 
Dan disediakn tool pendukung 

www.AdsensePemula.com 


Contoh 3 : Blog anda memiliki background hitam kebiru biruan . Maka anda dapat 
membuat iklan Google seperti ini. 



AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 



BAB IX 


langkah langkah uriuk mendapatkan kode Adsense for 

content. 


Langkah 1 : pilih pada “Adsense for Content” 






fvl y A.c counl 


AdSense Setup 

O h o o s e the pro duet you 'd like to add to you 


AdSense fo r C: ontent 

Display ads that a re target e d to your site's unique 



AdSense for Search 

Offer your users we b search while earning reven 
ads relevant t o their search t e rm s 


<•> Web O (y o 


R efe rrals 

Earn m o re b y referring users t o useful pro duet s and 


Google 


* We do not currently offer AdSense for Ivlobile in Indonesia. 


Langkah 2 : pilih pada “choose Ad Type” Ad unit > Text and Image ads or Text ads 
only. 


Google 



mm 

j Products | 

Coli 


Products > AdSense foi Content 


AdSense for Content 

Wizard | Sincjle p.nje 


M y Account 




Clioose Atl Type 


ilynosiski 

I 


Google AdSense program policies allow you to place up to three ad unit s and three link unit s on any page. 


<£> 

Ad unit 

Text and image ads (default) -X 

Linked Title 


Ad units coi 
to the conte 

■ i i TMl'TIii—lr both xhe ads are targeted 
Text ads only End site targeting 

Image ads only \ 

Advertiser's ad text h e re 
www. a d v e rfci s e i — u rl . co m 


O Link unit 

Each link unit displays a list of topies that are relevant to your page. When 
users eliek a topic. they're brought to a page of related ads. [?] 




B i cvc I e parts 
Bicvcle trainina 
B i cvc I e shops 
Cvclina news 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 




Langkah 3 : pilih Ad format dan wama yang anda inginkan. Silahkan berkreasi sesuai 
dengan keinginan anda. 


Clioose Ari Foim.it ,in<l Colors 


You can customize your ads to fit in with your pages. Use the options belowto specify ad size, style, and more. 


Format 

Ad units come in a variety of sizes - view all the options on our Ad Formats 
page. 


160 x 600 Wide Skyscraper v 


Colors 

Choose from one of our pre-designed color palettes, or create your own 
palette. lips 

* Some options apply to text ads only. 


Sample 


Linked Title 

Advertiser's ad text here 
www.advertiser-url.com 

Ads by Google| 


Palettes 

Adsense 

| Custom Palettes \ 

Border 

Adsense 

Default Palette 

Title 

Default Google palette 

AdSense Palettes 

Background 

Open Air 
Seaside 

Text 

Shadow 
Blue Mix 

URL 

Ink 

Graphite 

Multiple Palettes 

Use multiple palettes... 


Langkah 4 : dibagian ini silahkan pilih wama border, text, URL yang sesuai dengan 
website anda. Ingat warna yang menyatu dengan website akan meningkatkan pendapatan 


Format 

Ad units come in a variety of sizes - view all the options on our Ad Formats 
page. 


160 x 600 Wide Skyscraper v 


Colors 

Choose from one of our pre-designed color palettes, or create your own 
palette. Tips 

* Some options apply to text ads only. 


Sample 



Ads by Google 


Palettes 


[Adsense v ' 

Save as new palette | Edit palettes 


Border 

Title 

Background 

Text 

URL 


# FFFFFF 

# FFFFFF 

# 0066CC 

# CCCCCC 

# 999999 


mmnmniMi 

]□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□■ 

iHDDDMHIlE 

□□□□□□□□□■■■ 


Corner Styles 

Optionally , choose from one of our pre-designed corner styles. 


jvery 


rounded comers 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 






Langkah 5 : dilanjutkan dengan memlihih ketajaman sudut dari border iklan anda ada 4 
pilihan sudut. Silahkan pilih sesuka anda. 


Corner Styles 

Optionally, choose from one of our pre-designed corner styles. 

More options 
Altemate «ids 01 colois 

Choose what to display if no relevant ads are available. Learn more. 


Select corner style 


Select corner style 

Square corners 
Slightly rounded corners 
Very rounded corners 



<•> Show public Service ads 
O Show non-Google ads from another URL 
O Fiil space with a solid color 


Choose Ad Channels 


Choose up to five custom channels to track the performance of this ad unit. [?] 


All channels 



Add new channel | Manaae channels. 


Your selected channels 

No channels selected 


Langkah 6 : Get Ad Code > copy paste kode ini kedalam website anda. 


Get Ad Code 


Click anywhere in this box to select all code. 

You may paste this code into anv web paae or website that complies with our proaram policie 
hours. 

For more help with implementing the AdSense code, please see our Code Implementation Gu 
Fortips on placing ads to maximize earnings, see our Optimization Tips . 

Yom AdSense code: 

<script type= "text/ j avascr iptc "X ! A 

google_ad_client = "puto-7057815408996465”; ^ 

google_ad widrla = 160; 

go o g 1 e_ad_he i giat = 600; 

google_ad_foonat = ,r 160x600_as ,r ; 

google_ad_type = "image"; 

google_ad channe 1 = " " ; 

google_color_bordei: = "FFFFFF"; 

google_color_bg = "OO 66 CC"; 

google_color_link = "FFFFFF"; 
google_co lor text = "CCCCCC"; 

google color url = "999999"; v 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 




Berikut potongan script html yang akan anda dapatkan pada Ebook adsensepemula. Pada 
script tersebut anda cukup mengganti "change-adsense" dengan kode yang telah anda 
dapatkan seperti diatas “pub-70578********** “ 

<script type="text/javascript"><!— 

google_ad_client = "change-adsense"; ^ ganti dengan “pub-70578***** “ 

google_ad_width = 728; 
google_ad_height = 90; 
google_ad_format = "728x90_as"; 
google_ad_type = "text"; 
google_ad_channel =""; 
google_color_border = "FFFFFF"; 
google_color_bg = "FFFFFF"; 
google_color_link = "0000FF"; 
google_color_url = "008000"; 
google_color_text = "000000"; 

// — ></script> 

<script type="text/javascript" 

src="http://pagead2. googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> 

</script> 


Jika halaman website anda hanya 5 atau 10 mungkin oke oke saja mengganti kata 
"change-adsense" dengan “pub-70578***** “ tapi bagaimana jika halaman anda 100 atau 
bahkan seribu ??? sangat sulit sekali dan membutuhkan waktu yang lama . Oleh karena 
itu sudah saya sertakan Software “Simple Search/Replace” yang akan mengganti 
"change-adsense" dengan “pub-70578***** “ dalam hitungan menit. Penggunaanya akan 
anda temukan dalam Ebook adsensepemula. 



Simple Search-Replace.lnk 



AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 




BAB X 


Memperkenalkan Adsense for Search. 


Ketika kita berbicara mengenai GoogleAdsense, maka kita harus ingat bahwa 
sesungguhnya bisnis utama Google adalah mesin pencari “search engine”. ( pada 
kenyataanya Google merupakan mesin pencari no satu saat ini ). Jadi bagaimana 
menggabungkan mesin pencari dengan Adsense Program ?? 

‘AdSense for Search’ adalah sebuah program dari Google yang mengizinkan semua 
pemilik website untuk menempatkan search engine Google di websitenya. Adsense for 
search sebenarnya tidak ada bedanya dengan program Adsense lainya dan ini merupakan 
salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan lainya melalui program GoogleAdsense 
Untuk megaplikasikan “Adsense for search” anda hanya meleteakan Google search box 
pada website anda. Sekali lagi, Google menawarkan kode yang dapat anda masukan 
dalam script website anda nantinya. Cukup copy paste dan anda sudah memiliki Google 
search box di website anda.. 

Ketika pengunjung website menggunakan Google search box yang ada di website 
anda, mereka akan mendapatkan hail yang sama jika mereka menggunakan google 
melalui website resminya Google.com. ketika pengunjung ini mengklik hasil dari 
pencarian, pemilik website akan mendapatkan penghasilan $$$ ( CPC revenue ). Jadi, 
GoogleAdsense for search adalah salah satu cara menghasilan uang hanya dengan 
menempatkan Google search box di website anda. Disamping itu, pengunjung anda akan 
mendapatkan kemudahan pencarian melalui Google tanpa meninggalkan website anda. 

Adsense for search adalah cara terbaik menghasilkan uang melalui website anda 
dan sangat mudah untuk mendapatkanya. Kebanyakan website menggunakan kedua type 
Adsense ini ( Adsense for search dan Adsense for content ) dan keduanya dapat 
memberikan hasil yang maksimal. Berikut langkah langkah mendapatkan kodenya : 


Langkah 1 : masuk kedalam Account Google Anda kemudian pilih Adsense for Search. 


Google 


IVIy Account 


AdSense Setup 

O h o o s e the pro duet y o u 'd 1 1 1< e to add to ya 


AdSense for Content 

Display ads that a re target e d to your s it e 's unique 
content. 


Linked Title ^ ^ ^ ^ 

C Ijb Bains^KB 


AdSense for Search 

OfFer your users web search while earning revenue from 
ads relevant to their search terms. 


I 

<S> Web O (your domain name) 


Referrals 

Earn m o re b y referring users t o useful pro duet s and 
Services. 


Google 


*■ We do not currently offer A.d S e n s e for Ivlobile in Indonesia. 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 



Lankah 2 : Lanjutkan dengan memilih “Google webSearh” atau “ Google Websearch + 
SiteSearch” 


Google' 


AdSense Setup [j 
Products | Color Palettes | Channels 


My Account 



Products > AdSense foi Search 


AdSense for Search 


Wizard | Single page 
Choose Search Box Options 


Choose your search type and customize your search box size and style to fit your site. Google AdSense program policies allow you to place up to twi 
search boxes on any page. 

Search Type 

Choose the type of search functionality you'd like to use on your 
website. [?] 


O Google WebSearch + SiteSearch 

Allows users to search the web orthe specific site(s) of your choice 


® Google WehSearch 

Allows users to search the web directly from your site 


Langkah 3 : pilih layout yang anda inginkan, silahkan mencobanya dan mencocokan 
dengan halaman web anda. 


Search box style 

Sampie 

Google L 


Search 


Logo type 

® Google Logo 

□ Logo above text box 
O "Google Search" on button 


Search button 


□ Search button belowtext box White 


Background color Length of text box 

l 31 _' characters 


More options 
Site language 

Select your website's primary language. 

Your site encoding 

Select your page encoding. 


English 


West European Latin-1 (ISO-8859-1) v 


| Continue » | 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 



Langkah 4 : pilih warna border dan background untuk search box yang akan 
ditempatkan diwesbite. 


Countiy or territory for Gooyle dom.iin 

Choose a country or territory to determine which Google domain will be used for search results. 


United States 


V 


Customize the logo and style of your search results pages to match your site. 


Sample 



Search 


Gooale AdSense 

Google AdSense is forweb publishers who wantto 
make more revenue from advertising on their site 
while maintaining editorial quality ... 
www.google.com/adsense/- 1 2k - Similar Paaes 


Logo image URL http:// 
optional 


JPG, PNG or GIF; max 50px height 

0 Above search box 


Logo destination URL 
optional 


http:// 


(example: http://www. google. com/adsense) 



Title # joODOFF 
Background # (ffffff 


008000 


Text # j oooooo 
URL # 

Visited URL # 

Light URL # 

Logo Background # 


663399 


OOOOFF 


3366991 


More options 

Opening of seatclt results page @ Open results on Google in the same window 

Choose whether you would like your search results to open on „ , . 

Google or within your site. 0 °P en results on Goo 9 le In a new window 

0 Open results within my own site [?] 


Site-flavored search 

Get search results that are tailored to your site's topics and visitors. 

RI 


□ Customize the type of search results I get to my site content. 


SafeSearch (English-only) 

With SafeSearch, sites and web pages containing adult themed and □ Use SafeSearch 
explicit sexual content are excluded from web search results. [?] 


Cnstoin channel 

Specify a custom channel to track the performance of this search 
box. [?] 


No channel selected v 
Add new channel | Manaae channels. 


« Back 


Continue » 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 




Langkah 5 : copy paste kode kedalam website anda. SELESAI 


AdSense for Search 


Choose Search Box Options > Search Results Style > Get Search Code 
Wizarri | Sinale paae 

You may paste this code into anv web paae or website that complies with our proaram policies . For more help with implementing the AdSense code 
Code Implementation Guide . 

Your search box code: 

Paste this code in the page where you'd like your search box to appear. 


<! Search Google > 

<center> 

<£orm method="get" ac t ion= "http :// www . google . com/ custom" 
target="_top "> 

<table bgcolor="#f££ff£ ,, > 

<CtXtd nowrap= "nowrap " valign="top r ' a 1 i gn= "left" he ight=”32 "> 
<a href="http : //ww. google . com/ "> 

<img 3rc =,, http : / / w w w . google . com/ logos/Logo 2 5wht . gif " 

border= "O " alt= "Google" al ign= "middle ”></ img></ a> 

< labe 1 £or=''sbi'' style = "display: none ’'>Enter your search 

terms</ labe 1> 

<input type="text" name = ''q" size="31" rnax length= ”255 ” value= " " 


[ << Back | 


BAB XI 

Cara Cepaf Mengganti Kode Adsense 
Pada Ralusan Halaman Sekaligus 


Setelah anda mendapatkan kode adsense maka anda harus mengganti semua kode yang 
ada pada masing masing website dengan menggunakan Software Simple Search/Replace. 
Script yang ada diwebsite akan berbentuk seperti ini : 

<script type="text/javascript"><!— 

google_ad_client = "change-adsense"; ganti dengan “pub-70578***** “ 

google_ad_width = 728; 
google_ad_height = 90; 
google_ad_format = "728x90_as"; 
google_ad_type = "text"; 
google_ad_channel =""; 
google_color_border = "FFFFFF"; 
google_color_bg = "FFFFFF"; 
google_color_link = "0000FF"; 
google_color_url = "008000"; 
google_color_text = "000000"; 

// — ></script> 

<script type="text/javascript" 

src="http://pagead2. googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> 

</script> 


AdsEnsePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


Langkahnya adalah : Buka Folder Software yang ada dalam CD kemudian klik pada 
program Search_setup.exe 



search_setup.exe 



Klik Next 



Klik Next 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 



Masukan Username yanag anda inginkan > Klik Next 



Pilih folder yang anda inginkan atau gunakan saja default folder > Klik Next 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 



Tungu beberapa saat program sedang diinstali 



FINISH 



Bagaimna cara menggunakanya ?? silahakan lihat Video Install_search dan Use_Search 
pada member area adsensepemula. 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 







BAB XII 


Cara Mendapatkan Pembayaran Melalui 
Google Adsense 


A. 5 langkah Untuk Mendapatkan Pembayaran 

1 . Pastikan anda memberikan alamat email yang benar karena Google akan mengirimkan 
email pembayaran dan mengirimkan cek ke alamat yang Anda tuliskan di account Anda. 
Anda bisa mengubah data alamat Anda di bagian “My account” setelah Login. Yang 
tidak dapat Anda ubah adalah “Negara” dan “Nama Penerima” pembayaran. 

2. Anda tidak usah mengisi informasi pajak atau membayar pajak. Berikut kutipan 
statementnya : 

“If you do not have U. S. Activities, you will be asked to agree to a statement to that 
effect. No tax forms are required in this instance.” . . . (lihat lengkapnya di : 
https://www.google.eom/adsense/taxinfo#nonus) 

3. Pilih jenis pembayaran (apakah pembayaran express atau Standard). Pembayaran Anda 
akan ditunda bila belum mengisi hal ini. Klik Payment Information [edit] link yang 
terdapat di My Account tab setelah Anda login. Saran saya gunakan saja pembayarn 
Standart karena jika anda menggunakan layanan Express maka ada charge tambahan dari 
Google karena check akan dikirim hanya dalam satu minggu. 

4. Ketika income Anda mencapai $ 50 (USD) Google akan mengirim PIN ke alamat 
Anda (butuh waktu 2-3 minggu untuk pengiriman) yang kemudian Anda masukkan PIN 
tersebut ke account Anda. Ini untuk memastikan bahwa nanti cek bisa diterima dengan 
baik di alamat tersebut. 

5. Hasilkan pendapatan $100. 

Bagi yang sudah mendapat $100, maka Google akan mengirimkan cek pada akhir bulan. 
Jika belum mencapai akan di akumulasi ke pendapatan Anda di bulan berikutnya, sampai 
mencukupi $100, baru Anda dibayar. Check yang Anda dapat dari Google dapat 
diuangkan di Bank mana saja dalam kurs US dollar. Pastikan Anda mendaftar Adsense 
dengan informasi yang benar sesuai Identitas anda. 


*Note : untuk penukaran Check dari Google biasanya Bank Bank local membebankan 
charge sebesar $20 / check. 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


B. Perhitungan Income Google Adsense 

Pendapatan $$$ dari Iklan Adsense Anda adalah : 

Clickthrough value of the Ad X Payout Rate X Click through rate 
of the Ad X Web page Traffic X Freguency of Ad. 


1. Clickthrough value of the Ad 

Adalah berapa banyak biaya yang diberikan oleh Advertiser untuk setiap klik pada iklan 
mereka Keterangan : Advertiser/Pengiklan adalah mereka yang join program Adwords. 
Mereka bisa mengatur berapa banyak budget untuk iklan mereka (dan Google tidak akan 
melewati batas tersebut). Ini berpengaruh pada seberapa sering iklan mereka tampil. Hal 
ini sangat kompetitif, banyak yang berani memberi harga tinggi. 

2. Payout Rate 

Persentasi dari pembayaran yang akan diberikan Google pada setiap klik yang ditentukan 
oleh Google. 

3. Click through rate of the Ad 

Berapa kali iklan tersebut di klik pada kurun waktu tertentu, DIBAGI dengan berapa 
kali iklan tersebut tampil dalam kurun waktu yang sama. 

4. Web page Traffic 

Adalah berapa banyak pengunjung ke website Anda 

5. Frequency of Ad 

Adalah berapa kali iklan tersebut tampil di web Anda secara keseluruhan. 

Untuk mudahnya kita ambil contoh : 

Clickthrough value of the Ad = 50 cents atau $ 0.50 (Pengiklan adwords membayar 
pada Google $ 0.50 untuk setiap kl ik pada iklannya) 

Payout Rate = 50% atau 0.5 (Asumsi ini didasarkan atas pengalaman banyak pakar 
bahwa Payout Rate yang paling banyak memberikan hasil adalah sebanyak itu). 

Click through rate of the Ad = 0.09 (misalnya iklan tersebut dimunculkan oleh Google 
sebanyak 100 kali dalam sehari dan di klik oleh 9 orang) 

Web page Traffic = 150 ( ada 150 pengunjung ke halaman tersebut) 

Frequency of Ad. = 100 (iklan tersebut dimunculkan 100 x dalam sehari, lihat Click 
through rate of the Ad) 


Maka pendapatan Anda dalam sehari adalah : 
0.50 X 0.5 X 0.09 x 150 x 100 = $337.50 (dalam US dolar) 

Ini adalah income dari Adsense for Content. 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 




Adsense for Referal 

Jika seseorang mendaftar dari tombol referal anda dan orang itu diterima menjadi 
Adsense Publiser juga, kemudian ia mencapai income 100 US dollar dalam waktu 180 
hari sejak ia mendaftar, maka Anda berhak juga mendapat income $ 100 . 


Referal for Adwords 

Bila ada orang mendaftar Adwords lewat tombol referal adwords anda, anda akan dibayar 
$20 ketika orang itu pertama kali menghabiskan biaya $100 untuk biaya iklannya dalam 
waktu 90 hari sejak ia mendaftar. Orang yang Anda referensikan tersebut (disebut 
pemasang iklan adwords/ Publisher) harus belum pernah mendaftar adwords sebelumnya. 

Referal for Firefox 

Jika ada yang mendownload Firefox dari link referral Anda dan kemudian menginstali 
firefox pertama kali di komputer mereka dan menjalankan browser tersebut pertama kali 
(sebelumnya mungkin ia memakai IE atau yang lain), maka anda akan mendapat 
maksimum $ 1 (tergantung lokasi pengguna) 

Referal for Picasa 

Anda akan mendapat $ 1 jika ada yang mendownload Picasa dari link referral Anda dan 
kemudian menginstallnya. Untuk lengkapnya dan update di kemudian hari (layanan 
Referral Google kemungkinan akan bertambah terus) silakan login ke account anda. 

Anda tak usah bingung dengan perhitungan ini, login saja ke account Anda, semua 
perolehan Anda tercatat secara rinci bersama hasil akhir income Anda. 

Dengan memiliki account Adsense (menjadi Adsense Publisher) maka Anda mempunyai 
peluang-peluang mudah dengan keuntungan lumayan. 


BAB XIII 

Mendapatkan Kode Adsense 
□an Meletakanya pada Script ( Video ) 


Mendapatkan Kode Adsense sangatlah mudah, tentunya anda sudah di approve 
menjadi publisher Google Adsense. silahkan anda buka video pada Ebook adsensepemula 
file [ Adsense_for_content & Adsense_for_Search ]. 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


BAB XIV 


Mengaplikasikan Kode Adsense 
Pada Blog ( Video ) 

Untuk mensetting kode adsense ke dalam Blog anda lebih baik mensettingnya 
langsung dan sesuaikan dengan blog anda . silahkan anda buka Video pada Ebook 
adsensepemula file [ kode to Blog ]. 


BAB XV 

Pengalahgunaan GoogleAdsense 


Program periklanan GoogleAdsense seperti program periklanan lainya. 
Kepopuleran GogleAdsense sering disalah gunakan oleh sebagian pemilik website 
dengan meletakan kode/iklan adsense penuh pada satu halaman dengan sedikit content. 
Website seperti ini biasanya hanya mentargetkan pendapatan yang banyak dari 
GoogleAdsense melaui iklanya. 

Beberapa pemilik website mengunakan cara yang salah/illegal untuk menambah 
pendapatan mereka dari program GoogleAdsense. Salah satu contoh penyalahgunaan 
adalah website tidak berisi informasi/content yang berguna untuk pengunjung tetapi 
meletakan banyak kata kunci. Berhati hatilah jika anda memiliki website seperti ini cepat 
atau lambat website anda akan didisqualifikasi oleh Google dan Account anda akan di 
banned. Anda tidak akan pemah bisa lagi mendaftar pada program ini. 

Ada banyak cara yang lebih baik dan legal untuk memperoleh traffic ke website 
anda. Gunakan cara cara yang tidak melanggar TOS dari Google atau anda akan 
menyesal selamanya. ( GoogleAdsense bukan program cepat kaya, butuh waktu dan ilmu 
yang cukup untuk mempelajarinya, tetapi jika anda sudah memiliki ilmunya maka 
penghasilan akan mengalir dari Google tanpa anda berbuat curang ). 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


BAB XVI 


FAQ Seputar Adsense 


1. Apakah Saya Bisa Mempunyai Web Adsense? 

Ya Anda Bisa! 

Temukan puluhan tool siap pakai didalam Ebook adsensepemula. Ribuan halaman 
web berbahasa Inggris dari 190 website dengan berbagai topik yang siap di upload Anda 
tak usah memi ki rkan apa-apa tentang membuat kalimat dalam bahasa Inggris! 

Ya.. 190 jenis website... pilih saja yang Anda suka. 

2. Bagaimana cara mengupload ? 

Anda mempunyai Email Yahoo! ?? itu sudah lebih dari cukup karena Yahoo! 
Menyediakan space untuk hosting website anda, silahkan lihat Video [ Geocitie ] pada 
Ebook adsensepemula Anda bisa upload web menggunakan “Control Panel” pada web 
www.geocities.com . Cari dan klik saja “File Manager” kemudian akan muncul tulisan 
“Upload Files” kl ik saja.. dan file tersebut ter-upload. 

3. Bagaimana memasukkan html code untuk Google Adsense ? 

Script kode Adsense sudah tercantum dalam halaman-halaman website yang tersedia 
di Ebook adsensepemula sudah disesuaikan penempatannya pada halaman web tersebut. 
Anda hanya tinggal mengganti dengan dengan no. account Anda. Ini pun Anda bisa 
melakukannya dengan sangat mudah karena AdsensePemula menyediakan Software 
“Simple search/replace”. 

Software tersebut berfungsi untuk “Find” dan “Replace”. Dengan Software tersebut, 
Anda hanya tinggal memilih halaman web nya, maka Software akan mencari dimana ada 
tercantum account, lalu menggantinya dengan account Anda. Bahkan bisa mengganti 
sekaligus puluhan halaman web dalam satu folder!. 

Salah satu contoh script untuk Adsense for Content 

<script type="text/javascript"><!- 

google_ad_client = "change-adsense"; + ganti dengan “pub-70578***** “ 

google_ad_width = 728; 
google_ad_height = 90; 
google_ad_format = "728x90_as"; 
google_ad_type = "text"; 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


Yang saya beri warna kuning itulah Account pengguna Adsense, yang tentunya berbeda 
antara satu dengan lainnya, jadi semacam no anggota kita. Hanya itu yang perlu Anda 
ganti. 

Anda bisa menggantinya secara manual, delete no account tersebut dan ganti dengan 
milik Anda. Tapi untuk mencari no account tersebut diantara satu halaman yang berisi 
penuh kode html, apalagi di puluhan halaman . . . akan menyita waktu Anda bukan . . . ? 

Tapi dengan menggunakan Software “Simple Search/Replace”, Anda bisa menggantinya 
dengan mudah ...tanpa perlu mencari-cari script Adsense tersebut. Software ini akan 
mencari sendiri... seperti layaknya fasilitas “Find & Replace” yang ada di Microsoft 
Word. Praktis sekali. . . . seberapa banyak pun halaman web dalam folder yang Anda 
arahkan... dalam satu detik.. akan terganti semua! 


4. Berapa banyak income yang akan saya dapatkan ? 

Dalam bisnis apapun promosi sangat penting. Usahakan sebanyak mungkin 
pengunjung datang membaca. Bedanya pada website yang menjual produk, selain anda 
membawa pengunjung, juga perlu ‘membujuk’ mereka untuk membeli. Sedangkan untuk 
mendapatkan uang dari Adsense, pengunjung hanya cukup meng-klik. 

Situs yang informatif akan terus-menerus dikunjungi. Dan karena iklan yang 
Google sajikan berhubungan dengan artikel-artikel Anda, mereka dapat mengklik iklan 
tersebut untuk mencari informasi lebih jauh. 

Yang perlu diingat adalah Google Bukanlah program cepat kaya, tidak ada satupun 
program dilnternet yang dapat menjadikan anda kaya dalam sekejap. Jika ada iklan yang 
menawarkan “ Kaya Mendadak Melalui Internet dalam waktu cepat ”, besiaplah lari jauh 
jauh, karena semua itu kebohongan semata dan hanya menguntungkan beberapa pihak 
saja. Jadi kuncinya. . .kerja keras dan mau belajar 


“ Habbit is Power “ kebiasaan yang dilakukan terus menerus dan berulang ulang 

akan menjadi keahlian . *Mengutip dari motivator No. 1 Indonesia Andri Wongso 


Jadi jangan berhenti belajar hanya dari Ebook ini gali, terus pengetahuan anda 
dengan mencari referensi tentang Google Adsense umumnya dan Internet Marketing 
Khususnya. 


Penulis, 

Bekasi, Januari 2008 


Salam Sukses Selalu 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


Tidak bisa bahasa inggris apalagi menulis artikel dalam bahasa Inggris ? Tidak punya Ide ? 

Binggung cari content buat adsense ? 


SEMVA MASALAH ANDA PASTI ADA SOLUSINYA U! MAU TAU 

SOLUSINYA? 


GUNAKAN PRODUK ADSENSEPEMULA , CARA "ADSENSE PEMULA" UNTUK 


MENJADIKAN RLOG REKISI CONTENT ADSENSE. SEKALIPUN ANDA TIDAK 
BISA BAHASA INGGRIS . ANDA TIDAK BISA MENULIS CONTENT . ANDA 
TIDAK BISA PEMOGRAMAN HTML, BAHKAN ANDA TIDAK PERLU BELAJAR 

PEMOGRAMAN PIIP!!! 

SEMUA MASALAH ANDA BISA TERATASI SEGERA DENGAN PAKET INI 


BAHKAN SA/A f AMIN DALAM 1 MINGGU!!! 
ANDA SUDAH MEMILIKI WEBS1TE/BEOG 
DENGAN CONTENT ADSENSE!! 


( 


N 


Apakah Anda Tertarik Dengan Kbook ini ?? 'Miliki haivja 
dengan menjadi ineinber di vJvJvJ.AdsensePemtda.com 


Haiv^a Dengan Up 50.000,- Anda akan mendapatkan sebtiah Kbook 
AdsensePeintda ptduhan ebook dan softvJare dan berkesempatan 
menjadi resetter dengan komisi 50% datn setiap penjtiatan 

Segera bergabung di 
http ://vJ vJvJ.adsensepemula.com 


V 


J 



DALAM PAKET CD YANG SAYA KIRIM AKAN 
SAYA SERTAKAN KONUS KONUS 

#1 HOT EBOOK Adsense Business In A Box 



Kumpulan website siap pakai , Artikel, template 

semua sangat memudahkan anda untuk segera mendapatkan account Google 
Adsense dan mengaplikasikanya dalam Website atau Blog. Mau belajar 
Adsense?? miliki paket EBOOK ini hanya dengan menjadi member 
AdsensePemula, Ebook ini berisi puluhan Software, web sites siap pakai, 
ratusan artikel, puluhan ebook bermutu lainya. super BONUS Adsense 
Business in-A-Box ini seharga $39.5 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


#2 BEST SELLEK BISNIS GAYA POS 



V^vi5 D^ri Mcj* 
t>CH5^ti BISNIS GAYA POS 

keuntungan dan manfaatnya tidak ada tandingannya dengan jenis bisnis apapun juga dalam dunia ini: 

• Bisnis ini mempunyai modal yang kecil... siapa saja bisa melakukannya! 

• Bisnis ini mempunyai keuntungan yang banyak dan resiko yang sedikit! 

• Anda dapat menjalankannya secara sampingan dan masih mendapat uang yang banyak! 

• Anda bisa melakukannya dimana saja! 

Tetapi untuk mendapatkan uang yang banyak melalui bisnis gaya pos ini, anda perlu mengetahui rahasia kesuksesan bisnis 
gayapos. Dan rahasianya ialah: 


Anda Harus memiliki Paket Bisnis Gaya Pos 


DAPATKAN EBOOK EBOOK DIBAWAH INI 


1. BAGAIMANA MENUKAR Rp250.000 MENJADI Rp15.000.000 

2. RAHASIA MEMPEROLEH Rp15.000.000 DALAM 15 HARI 

3. 100 BISNIS DARI MEJA MAKAN DIRUMAH 

4. Rp50.000.000 SEBULAN BISNIS DARI RUMAH 

5. RAHASIA MENUKAR HOBI MENJADI UANG 

6. MEMPEROLEH Rpl 0.376.000 MENGUTIP BARANG LAMA 

7. 100 CARA UNTUK MENJADI BOSS SENDIRI DIRUMAH 

8. RAHASIA MEMPEROLEH Rpl .500.000 SEMINGGU TANPA KERJA 

9. RAHASIA MEMPEROLEH Rpl 00.000.000 SETAHUN DIRUMAH 

10. RAHASIA MEMPEROLEH Rp200.000 SEHARI DIRUMAH 

1 1 . Rpl .200.000 SEMINGGU MENGEDARKAN RISALAH KEPADA ORANG GEMUK 

12. MEMPEROLEHI Rp750.000 SEHARI DENGAN MEMBACA IKLAN DI SURAT KABAR 

13. RAHASIA MEMPEROLEH KEUNTUNGAN 3000% DENGAN MODAL BEBERAPA RIBU 

14. MEMPEROLEH RP1. 000.000 SEMINGGU DENGAN KAMERA 

15. MEMPEROLEH Rp2.000.000 SEMINGGU DENGAN KOMPUTER 

16. BAGAIMANA 100.000 ORANG BISA MEMBERI RplO.OOO KEPADA ANDA 
17. 5 STRATEGI KEKAYAAN DAN KESUKSESAN 

18. MEMPEROLEH Rp50.000.000 SEBULAN DARI PERUSAHAAN 

19. Rp4 .000.000 SEHARI MENONTON ACARA TV 

20. MEMPEROLEH Rp5.000.000 SEMINGGU BERBICARA DENGAN ORANG LAIN 


(Bonus ini bernilai Rp.35.000) 
(Bonus ini bernilai Rp.35.000) 
(Bonus ini bernilai Rp.25.000) 
(Bonus ini bernilai Rp.55.000) 
(Bonus ini bernilai Rp.20.000) 
(Bonus ini bernilai Rp.25.000) 
(Bonus ini bernilai Rp.35.000) 
(Bonus ini bernilai Rp.25.000) 
(Bonus ini bernilai Rp.35.000) 
(Bonus ini bernilai Rp.25.000) 
(Bonus ini bernilai Rp.25.000) 
(Bonus ini bernilai Rp. 15.000) 
(Bonus ini bernilai Rp.45.000) 
(Bonus ini bernilai Rp. 15.000) 
(Bonus ini bernilai Rp.20.000) 
(Bonus ini bernilai Rp.75.000) 
(Bonus ini bernilai Rp. 10.000) 
(Bonus ini bernilai Rp.65.000) 
(Bonus ini bernilai Rp.45.000) 
(Bonus ini bernilai Rp.35.000) 
(Total Bonus senilai Rp.665.000) 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


# 4 Video Tutorial AdsenseCodad ( bhs Inggris ) dan 
Adsense Code ( bsa Indonesia ) 



Anda dapat belajar lebih mudah dengan melihat 
Video ini berisi tutorial bagaimana mendapatkan 
account Google , mendapatkan kode dan 
mengaplikasikanya kedalam script html atau Blog 
anda. Sangat mudah dipahami. 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


# 5 Blogger & Google Adsense 



Anda Suka Menulis ??? Bagaimana menciptakan 
sebuah Blog dan memanfaatkanya menjadi 
sumber pendapatan bagi Anda. 

Temukan bagaimana Blog anda bisa 
menampilkan Iklan Google dan sekaligus sebagai 
mesin Uang untuk ANDA 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


# 6 Panduan Mendaftar Adbrite 



Adbrlte ?? 

Sama seperti Google Aclsense, Aclbrite 
menakarkan Anda sebagai pemilik VJeb/Blog 
untuk meletakan iklan* Bedanya dengan 
Adbrite minimum pemba^am bisa kita Atur 

sendiri* 


Bagaimana cara mendaftar dan mendapatkan 
kode Adbnte ?? Ttitiki Ebook ini 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


#7 Ebay Pro 



# 8 The Affiliate Marketer’s Toolkit 



AdsEnsePEmula 


Bslajar AdsansE mudah dan murah 



#9 Newbies Guide to Online Fortune 



To Online 
-«•■tunes 


#10 The Affiliate success Road Map 



AdsEnsEPEmula 


Bslajar AdsEnsE mudah dan murah 


#11 Blogger Guide To Profits 



#12 Guide to Joint Venture 



AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


#13 The Great Big Book Of Internet Marketing 



# 14 Click Bank Automatic System 



AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


Semua Ebook diatas bernilai $500 
Tapi ANDA cukup bayar Rp 50.000,- 

Sebagai bonus tambahan saya akan berikan E-book 
bagaimana saya mendapatkan $8/hari dari program PTC 



i 


ordlin * 


ClixSejsbe.com 


* lix ariia net 



PROGRAM PTC 

PAID TO CUCK 


Didalam e-book ini anda akan dipandu bagaimana cara yang 
efektif untuk bermain bisnis PTC atau jika anda ingin tahu 
earning dan sekilas tentang PTC kunjungi saja blog saya di 

www.klikmisbah.cn 


DENGAN UANG KP 50.000,- ANDA BERKESEMPATAN MENDAPATKAN 
KOMISI SEDESAH KP 25.000,- DAKI SETIAP PENJUALAN. DATANGKAN 
ANDA TIDAK PEKLU MENGIIAKISKAN KIAYA UNTUK MENYEDIAKAN 
PKODIJK KAIIKAN ANDA TIDAK PEKLU MEMIKIKKAN KIAYA PKODUKSI 

DAN MEMKUAT WEKSITE. 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


PENAWARAN MENARIK 


Anda akan diberi Garansi 365 hari uang kembali 
Jika dalam waktu tersebut anda belum bisa mendapatkan account 

Adsense + secent pun dollar. 



* Adsense bukan program cepat kaya. Semua tergantung dari kerja keras dan kemauan anda untuk belajar. 
AdsensePemula hanya menyediakan alat bantu berupa buku panduan dan website siap pakai beserta video tutorial. 
AdsensePemula tidak menjamin bahwa setiap orang akan mendapatkan hasil yang sama. Manfaatkan kesempatan ini 

sebaik mungkin karena esok bukanlah milik kita. 

Copyright © 2008 www.AdsensePemula.com 


Demi kesuksesan anda, 



Misbah 

Owner AdsensePemula 


AdsensePemula 


Belajar Adsense mudah dan murah 


